
Perempuan Pintar Bukan Sekedar Pintar 



“Apa itu perempuan pintar?” 

“Apakah perempuan pintar itu adalah perempuan dengan pendidikan tinggi dan nilai baik di bidang 
akademis? “ 

“Apakah perempuan pintar itu adalah perempuan yang bisa mengerjakan segala hal? “ 

“Apakah semua orang bisa menjadi perempuan pintar? “ 

Ada banyak pertanyaan sebenarnya seputar perempuan pintar. T api yang jelas kalau menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KKBI), pintar itu artinya pandai, cakap, cerdik, banyak akal dan mahir 





melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jadi perempuan pintar berarti seorang perempuan yang 
cerdik, pandai sekaligus banyak akal dan mahir dalam mengerjakan sesuatu. 

“Kalau begitu yang namanya perempuan pintarWu harus sekolah tinggi?” 

Tidak juga! 

Yang jelas , untuk menjadi perempuan pintar harus banyak belajar. 


MENJADI PEREMPUAN 

Siapapun bisa menjadi perempuan pintar sebenarnya. Hanya saja tergantung dari seberapa niatdan 
usahanya. T api ada juga yang berpendapat kalau menjadi perempuan pintar itu adalah sebuah takdir. 
Seorang permepuan ketika lahir bisa saja ditakdirkan sebagai perempuan pintar. Sehingga sejak 
kecil bahkan sejak masih bayi sudah terlihatsebagai seorang anak yang pintar. 

Memang benar! Tidak jarang kita jumpai anak-anak kecil bahkan sejak bayi kita bisa melihatseorang 
anak akan tumbuh menjadi seorang yang pintar. Misalnya saja seorang anak yang bisa membaca di 
usia balita. Maka orang tuanya akan berkata bahwa dia adalah anak yang pintar dan anak yang blum 
bisa membaca maka orang tua atau orang-orang disekitarnya akan menghakimi bahwa dia adalah 
anak yang tidak pintar alias bodoh. 

T api apakah kepintaran yang diperlihatkan oleh seorang anak sejak kecil bisa dijadikan sebuah tolak 
ukur seseorang menjadi pintar? Ternyata tidak. Bisa saja anak yang pintar membaca saat dia balita 
sangat maju dibidang akademisnya. T api bisa saja anak tersebut akhirnya tumbuh menjadi anak yang 
pemalu dan tidak bisa bergaul dengan orang lain. Jadi apakah anak ini bisa disebut sebagai anak yang 
pintar? Tentu saja tidak. 

Jadi untuk bisa menjadi seorang perempuan pintar, maka bakat pintar yang dibawa sejak lahir saja 
tidak cukup. Untuk menjadi perempuan pintar harus memiliki niat kuat untuk mengembangkan diri dan 
percaya diri bisa menjadi seorang perempuan yang pintar. Karena pada dasarnya kepintaran 
seorang perempuan tidak hanya bisa diukur dari kemajuan bidang akademisnya saja. T api lebih dari 
itu, untuk menjadi seorang perempuan pintar harus memeiliki kemampuan untuk menyelesaikan 
segala malasah yang ada dihadapannya dengan kemahirannya dan naluri cepattanggapnya. 


PEREMPUAN PINTAR H 
BELAJAR 

Untuk menjadi perempuan pintarharus banyak belajar. Itu benar adanya. Jadi siapapun bisa menjadi 
pintar asalkan mau belajar. Semakin banyak hal yang dipelajari maka akan semakin pintarlah orang 
tersebut Hanya saja yang harus digaris bawahi adalah harus ada salah satu hal yang menjadi focus 
untuk dipelajari. 

Misalnya saja seseorang yang ingin pintar di dunia ilmu pengetahuan alam, maka dia juga harus focus 
belajar segala hal tentang ilmu pengetahuan alam. Hanya saja bisa juga dia belajar memasak karena 
sebagai ibu dia juga harus selalu menyiapkan makanan yang beragam untuk keluarganya. Bisa juga 
dia belajar cara berdandan agar terlihat cantik sebagai perempuan. 


Semakin banyak hal yang bisa dipelajari oleh seorang perempuan maka dia akan semakin pintar. 

T api yang namanya belajar juga tidak hanya disekolah. Belajar juga tidak hanya terbatas pada hal-hal 


yang bersifatakademis saja. Belajar bisa saja tentang ketrampilan praktis. Bisa juga cara 
mengembangkan diri sehingga memiliki kepribadian yang baik, Dan yang tidak kalah penting adalah 
belajar bagaimanan caranya bersosialisasi dalam masyarakat 

Belajar juga tidak harus disekolah. Belajar bisa dimana saja dan kapan saja. Belajar bisa dengan anak- 
anak, orang tua, keluarga, tetangga bahkan kita bisa belajar hidup dari seorang tukang sapu jalan 
yang bersahaja. Belajar bisa di rumah, di masyrakat, di kebun binatang sambil kita berwisata dan di 
tempat-tempat lain. 

| "Semua orang itu guru. Alam raya sekolahku” 

PEREMPUAN PINTAR SEI 


Pintar di bidang akademis saja tidak cukup. Begitu juga dengan pintar di bidang vocasionalsa\a juga 
tidak cukup. Seorang perempuan baru akan dikatakan pintar jika dia bisa berbagi kepintarannya 
dengan orang lain. Perempuan pintar harus bisa memberikan inspirasi bagi perempuan lain untuk 
juga menjadi pintar. 

Seorang perempuan pintar bukan sekedar pintarltu baru akan dilihat seberapa besar 
kepintarannya bukan dari seberapa banyak gelarnya. Atau seberapa banyak ketrampilan yang sudah 
dia kuasai. Perempuan pintaryang sesungguhnya dilihatdari seberapa banyak dia berbagi ilmu dan 
memberikan inspirasi bagi perempuan lain. (**AD) 





Ii. Hiytoty.com 


Pages 

11 600 

Online 

5 

Vis. toctay 

118 


© Copyright 20 16 - Meilina Kartika -Created by Lis a Gopar- Enfold Theme by Kriesi 




